ihnammad Ajib, Le MA. 


Mengenal 


Ahli Waris 


Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT) 


Mengenal Ahli Waris 
Penulis : Muhammad Ajib, Lc., MA 


46 hlm 


JUDUL BUKU 

Mengenal Ahli Waris 
PENULIS 

Muhammad Ajib, Lc., MA 
EDITOR 

Aufa Adnan Asy-Syafi'iy 
SETTING & LAY OUT 

Asmaul Husna, S.Sy., M.Ag. 
DESAIN COVER 

Syihabuddin, Lc 

PENERBIT 

Rumah Figih Publishing 

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan 
Setiabudi Jakarta Selatan 12940 


JAKARTA CET PERTAMA 
20 Oktober 2020 


muka | daftar isi 


Halaman 4 dari 46 


Daitar Isi 
NA 4 
PAN aa 6 
Bab 1 : Definisi Ahli WaTiS ...............coooooooooooooo 10 
1. Pengertian Ahli Waris........ooooco. oo. Woo 10 
2. Dalil-Dalil Seputar Ahli Waris ..............o 10 
Bab 2 : Cara Mudah Menghafal Ahli Wafis .............cooooooooo 16 
1. Ahli Waris Pasangan Hidup ............oooooo 19 
2. Ahli Waris Furu' (Keturunan)... 19 
3. Ahli Waris Ushul (Orang Tua)... 20 
3, Ahli Waris Ha WaSYI be iserdnrekansnd antam ananda neankeha 21 
Bab 3 : Mengenal Lebih Dekat Ahli Wari ..............ooocooooooooooo 25 
1, SUS koko kanan me tan Nana 25 
en en an ana 26 
3, Artak (aki LaKI.o.cocoo.coo.WoWoo.Wmmkskn mkin 21 
4. Anak Perempuan... WWW. 27 
5. Cucu Laki-Laki Dari Jalur Anak Laki-Laki............. 28 
6. Cucu Perempuan Dari Jalur Anak Laki-Laki ........ 28 
Te EVA amanat Instan aisama en emab aan 29 
NP na atau 29 
9. Kakek Dari Jalur Ayah ............ooWoWoooo 30 
10. Nenek Dari Jalur Ayah ...........ooo Woo 30 
11. Nenek Dari Jalur IbU.......ooooooooWoWoWoo 31 
12. Saudara Laki-Laki Seayah Seibu........................ 31 
13. Saudari Perempuan Seayah Seibu.................... 32 
14. Saudara Laki-Laki Seayah ..............oooo 22 
15. Saudari Perempuan Seayah ..............ooo. 33 
16. Saudara Laki-Laki Seibu..............ooooo 33 
17. Saudari Perempuan Seibu...............ooooo 34 


muka | daftar isi 


Halaman 5 dari 46 


18. Keponakan Laki-Laki Dari Jalur Saudara Laki-Laki 


Seaya Sei. eomma entemn hk amken anda 35 
19. Keponakan Laki-Laki Dari Jalur Saudara Laki-Laki 

ee ai 35 
20. Paman Seayah Seibu................ooooWoWo Wo 36 
21. Paman Seayah................ooooo.WoWoooWoWo 36 
22. Sepupu Laki-Laki Dari Paman Seayah Seibu..... 37 
23. Sepupu Laki-Laki Dari Paman Seayah............... 37 
22. Mu ig Atau My tiga eat 38 
Antena Pa NP PN AA AA NA YA ON 40 
Muhammad Ajib, LC., MA ........ocoocooomonseneneeneenenenenenanannnn 42 


muka | daftar isi 


Halaman 6 dari 46 


Pengantar 


atas YI Sal & 9 2Nuolla Lola —) & dai 


Segala puji bagi Allah subhaanahu wa ta'aala 
Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga 
tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad 
shallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para 
shahabat yang mulia serta para pengikut beliau yang 
setia. 


Buku ini hadir alasan yang pertama adalah 
karena masih banyak diantara kaum muslimin yang 
menganggap ilmu faraidh atau ilmu waris ini sangat 
sulit sekali untuk dipelajari. 


Bahkan Penulis sendiri telah merasakan 
bagaimana sulitnya belajar ilmu waris ketika dulu 
masih belajar di kampus Lipia Jakarta. Sebab yang 
dipelajari adalah kitab kuning berbahasa arab gundul. 
Pengajarnya juga orang arab asli. Pokoknya tambah 
puyeng. 

Alhamdulillah dengan terus belajar ternyata 
mempelajari ilmu waris itu sangat mudah sekali 
untuk dipahami. Kita hanya butuh sedikit fokus saja 
pada pembahasan-pembahasan tertentu dalam ilmu 


muka | daftar isi 


Pen en ema maen Halaman OAN SE ms 
waris. Dan ilmu ini bisa dipahami dengan mudah 
tentunya juga dengan izin dari Allah subhaanahu wa 
ta'aala. 


Semoga kita semua diberikan kemudahan dan 
pemahaman dalam mempelajari ilmu waris ini. Dan 
semoga kita semua bisa mengamalkannya dalam 
kehidupan keluarga kita masing-masing. Aamiin. 

Kemudian alasan yang kedua kenapa buku ini 
hadir adalah karena ingin mengamalkan sabda Nabi 
shallallahu alaihi wasallam. Yaitu perintah khusus 
dari beliau untuk mempelajari ilmu waris. 


Ale Al Jam, JB HB da0 7 Dgrama op Al las yg 
oyade3 LAI Ioakaig 600 oyakey OLI Igalaiy ialug Ale 
SI 33 beken pda! Ola G2snka Hal Gb ce 
Lado IU KLS alas ya OM Y Ani 3 OLI Halus 


SH ola, TP 


Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 
berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah 
bersabda: "Pelajarilah Al-Guran dan ajarkanlah 
kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu Faraidh 
(ilmu waris) dan ajarkan kepada orang-orang. 
Karena Aku hanya manusia yang akan meninggal. 
Dan ilmu waris akan dicabut lalu fitrah menyebar, 
sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam 
masalah warisan namun tidak menemukan orang 
yang bisa menjawabnya". (HR. al-Hakim) 

Selanjutnya alasan yang ketiga kenapa buku ini 
hadir adalah karena kita semua tahu bahwa hukum 


muka | daftar isi 


wajib. 


Maka wajib pula bagi kita untuk mempelajarinya 
terlebih dahulu. Hal ini kita lakukan agar ketika salah 
satu anggota keluarga kita ada yang meninggal dunia 
maka kita bisa menerapkan hukum waris ini dengan 
benar sesuai tuntunan islam. 


para Ainallg SSI goyann Cab eh Alai Ol AU 
abal SIG IN aoi La SU 3 la aa 
Hae GI tara Lg ct Jaallg Cak CL Loga 

(1/5) MUSI! ae! Haha ds eng aa 


Peraturan hukum waris adalah peraturan yang 
ditetapkan oleh al-Ouran, Hadits dan ijma' kaum 
muslimin. Kedudukan ilmu waris ini sama seperti 
masalah shalat, zakat, muamalah serta hudud yang 
mana semuanya wajib diterapkan. Dan wajib pula 
untuk diamalkan. Tidak boleh menggantinya atau 
keluar dari hukum waris islam. (al-Fighu al-Manhaji 
'Alaa Madzhabil Imam asy-Syafi'iy) 


Nah, Atas dasar beberapa alasan di atas itulah 
kami sebagai Penulis menyusun sebuah buku 
sederhana dan singkat ini dengan tujuan untuk 
membantu kaum muslimin dalam memahami ilmu 
waris ini. 

Sekali lagi Penulis ingatkan bahwa buku sederhana 
ini kami khususkan hanya untuk pemula yang ingin 
memahami figih dasar waris. Bab dasar yang mesti 
dikuasai oleh pemula setidaknya ada 5 hal: 


muka | daftar isi 


Halaman 9 dari 46 


1. Mengenal Ahli waris 

2. Mengetahui Bagian Pasti Ahli Waris 

3. Mengetahui Syarat Bagian Pasti Ahli Waris 
4. Mengetahui Konsep Hijab Ahli Waris 

5. Praktek Cara Menghitung Warisan 


Nah, untuk buku yang sedang Anda baca ini 
pembahasannya adalah poin yang nomor 1. Yaitu 
tentang mengenal ahli waris. 


Semoga buku ini bisa dipahami dan bermanfaat 
bagi kita semua. Aamiin. 


Muhammad Ajib, Lc. MA. 


muka | daftar isi 


Bah 1 : Deiinisi Ahli Waris 


1. Pengertian Ahli Waris 


Di antara pembaca mungkin ada yang masih 
bingung bahkan belum bisa membedakan antara ahli 
waris dengan pewaris. 


Ahli waris adalah orang yang berhak menerima 
harta warisan dari orang yang meninggal dunia. Nah, 
Adapun orang yang meninggal dunia itu kita sebut 
sebagai pewaris. 


Jadi intinya orang yang meninggal dunia disebut 
dengan pewaris. Orang yang menerima harta 
warisan disebut dengan ahli waris. 


Maka ketika ada yang meninggal dunia dalam 
keluarga Anda secara otomatis harta milik orang 
yang meninggal dunia tersebut akan berpindah 
kepemilikannya dan diterima oleh ahli waris. 


2. Dalil-Dalil Seputar Ahli Waris 

Para ulama membagi ahli waris setidaknya 
menjadi 4 bagian: 

Pertama: Ahli waris pasangan hidup yaitu suami 
atau istri. 


Kedua: Ahli waris furu' atau keturunan yaitu terdiri 
dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki 
dari jalur anak laki-laki dan cucu perempuan dari jalur 
anak laki-laki. 


muka | daftar isi 


3 Halaman Al darid6. ma 
Ketiga: Ahli waris ushul atau orang tua yaitu terdiri 
dari ayah, ibu, kakek dari jalur ayah, nenek dari jalur 


ayah dan nenek dari jalur ibu. 


Keempat: Ahli waris hawasyi yaitu terdiri dari 
saudara laki-laki seayah seibu, saudari perempuan 
seayah seibu, saudara laki-laki seayah, saudari 
perempuan seayah, saudara laki-laki seibu dan 
saudari perempuan seibu. Kemudian anak laki-laki 
dari saudara laki-laki seayah seibu (keponakan), anak 
laki-laki dari saudara laki-laki seayah (keponakan). 
Kemudian paman seayah seibu, paman seayah, anak 
laki-laki dari paman seayah seibu dan anak laki-laki 
dari paman seayah. 


Adapun dalil yang menyebutkan tentang semua 
ahli waris di atas adalah ayat al-Guran dan juga 
Hadits di bawah ini: 


a. Ayat Pasangan Hidup: 


AL Ep NI hb LI Sei Apu bila SI, 


EA ep NG Ime Ii Tp AK Ip B8 KN $ 


LI Kos, baki andeA 
iw 


Dan bagimu (suami) setengah dari harta yang 
ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak 
mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai 
anak, maka kamu mendapat seperempat dari 
harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi 
wosiat yang mereka buat atau sesudah dibayar 
hutangnya. Para istri memperoleh seperempat 


muka | daftar isi 


Aa Man San. ss Pn 
harta yang kamu (suami) tinggalkan jika kamu 
tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai 
anak, maka para istri memperoleh seperdelapan 
dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi 
wosiat yang kamu buat atau sesudah dibayar 


hutang-hutangmu. (OS. An-Nisa' : 12) 


b. Ayat Furu' Atau Keturunan: 


Bas GS OB .c GED bs a SAU PEN EK S3 
SN US Ka CSS Oh Iri Iah yA G3 


Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian 
harta untuk anak-anakmu. bagian seorang anak 
laki-laki sama dengan bagian dua orang anak 
perempuan, dan jika anak itu semuanya 
perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua 
pertiga dari harta yang ditinggalkan. jika anak 
perempuan itu sendirian, maka ia memperoleh 
separuh harta. (OS. An-Nisa' : 11) 


c. Ayat Ushul Atau Orang Tua: 


1 36 1 3 SEN IS Ce SALA Aa Ie ISI AI 
saja Oa IT LS 2 13 jera Giaa 32 2, TE 
AAS 23 OS Ob AJI ar Sig 233 2 


Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing- 
masingnya  seperenam dari harta yang 


muka | daftar isi 


anak. jika orang yang meninggal tidak mempunyai 
anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), 
maka ibunya mendapat sepertiga. jika yang 
meninggal itu mempunyai beberapa saudara, 
maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian- 
pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi 
wosiat yang ia buat atau setelah dibayar 
hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak- 
anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara 
mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya 
bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. (OS. An-Nisa' : 11) 


d. Ayat Hawasyi: 
J1 Jake CI c' 2g sal 9 JS Egg 3 OS Ola 
Ia SAI GAS 3 UUS da PST ON Ipad Legian 


MIL IG AL EK uga 0 S2 AS POR AD og 133 
mas Ng Ll Ga Kep lan 3 3 NE eng Aang Aa 


Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun 
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan 
tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai 
seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang 
saudara perempuan (seibu saja), maka bagi 
masing-masing dari kedua jenis saudara itu 
seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara 
seibu itu lebih dari seorang, maka mereka 
bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah 


muka | daftar isi 


p yang y 
dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat 


(kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang 
demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar 
dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Penyantun. (OS. An-Nisa' : 12) 


IA aja 4 DAN 9 Kat bana 
sb Ta SKL Ay aa jha ITU Lita US STA 
Aas V5 2 WS Ol A8 & oi ea Ring 


P, 


pA YK Ai ka ST SU AI S3 set Ie yh SUS 
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang 
kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa 
kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang 
meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak 
dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi 
saudaranya yang perempuan itu seperdua dari 
harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang 
laki-laki 'mempusakai (seluruh harta saudara 
perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi 
Jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi 
keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan 
oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris 
itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan 
perempuan, maka bahagian seorang saudara laki- 
laki sebanyak bahagian dua orang saudara 
perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) 
kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah 


muka | daftar isi 


Halaman 15 dari 46 


Maha Mengetahui segala sesuatu. (OS. An-Nisa' : 
176) 


ang dala AI lap ai yS Ulagis AI ny ale al yag 
K3 Jan IN gd Hd Ulah Gal bi» JB 
.ekemg NI ola, 


Dari Ibnu Abbas  radiyallahuanhuma, dari 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
"Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada 
yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak 
laki-laki yang paling utama". (HR. al-Bukhari & 
Muslim) 


muka | daftar isi 


Halaman 16 dari 46 


Bah 2 : Cara Mudah Menghafal Ahli Waris 


Sekali lagi Penulis katakan bahwa buku sederhana 
ini kami khususkan hanya untuk pemula yang ingin 
memahami figih dasar waris. Oleh sebab itu menurut 
Penulis bab dasar yang mesti dikuasai oleh pemula 
setidaknya ada 5 hal: 


1. Mengenal Ahli waris 

2. Mengetahui Bagian Pasti Ahli Waris 

3. Mengetahui Syarat Bagian Pasti Ahli Waris 
4. Mengetahui Konsep Hijab 

5. Praktek Cara Menghitung Warisan 


Pembahasan di atas insyaAllah akan kami buatkan 
bukunya satu persatu secara khusus. Nah, untuk 
buku yang sedang Anda baca ini hanya kami 
khususkan untuk pembahasan yang nomor satu saja. 
Yaitu tentang mengenal ahli waris. 


Dalam bab ini Saya akan mengajarkan bagaimana 
cara mudah menghafal nama nama ahli waris. 
Menghafal nama ahli waris ini wajib Anda hafal di 
luar kepala. Agar nanti memudahkan kita dalam 
memahami pembahasan-pembahasan selanjutnya. 


Saya sangat menyarankan sekali bagi Anda untuk 
menghafalkan versi bahasa arabnya. Yakinlah bahwa 
dengan hafal ahli waris yang berbahasa arab akan 
lebih memudahkan dalam proses pembelajaran. 


muka | daftar isi 


Halaman 17 dari 46 


Sekarang bagi yang belum hafal kosa kata Bahasa 
arabnya silahkan dihafal dulu. 


Pertama: Ahli waris pasangan hidup. 
-—(G35) Suami 


- (459) Istri 


Kedua: Ahli waris furu' atau keturunan. 
- (Cp!) Anak laki-laki 
- (455) Anak perempuan 


-— (ce! 1) Cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki 


z 


.. 


laki 


- ai) Cucu perempuan dari jalur anak laki- 


Ketiga: Ahli waris ushul atau orang tua. 


- (LijAyah 


- (LI Sp 4£) Kakek dari jalur ayah 
- (LI 3 53x) Nenek dari jalur ayah 


- (ai C3 245) Nenek dari jalur ibu 


muka | daftar isi 


Halaman 18 dari 46 


Keempat: Ahli waris hawasyi. 


La 


— (iii Kk 25 21) Saudara laki-laki seayah seibu 


“Oa 


8 (LX #1 Saudara laki-laki seayah 

- (LX Ora Saudari perempuan seayah 

- (Su #1 Saudara laki-laki seibu 

- (Su S1) Saudari perempuan seibu 

- (de ai cp!) Anak laki-laki dari saudara laki-laki 
seayah seibu (keponakan) 


- (LX & Ep!) Anak laki-laki dari saudara laki-laki 


seayah (keponakan) 


- (G5 &) Paman seayah seibu 
- (LM &) Paman seayah 


— (F3 «£ &!) Anak laki-laki dari paman seayah 


seibu (sepupu laki-laki) 


- (HW «£ tx!) Anak laki-laki dari paman seayah 
(sepupu laki-laki) 


Sekarang setelah Anda menghafal kosa kata 
bahasa arab di atas maka selanjutnya coba ikuti 


muka | daftar isi 


Halaman 19 dari 46 


penjelasan di bawah ini agar hafalan Anda betul- 
betul terstruktur. 


1. Ahli Waris Pasangan Hidup 


Coba silahkan Anda lihat gambar bagan di bawah 
ini terlebih dahulu. Caranya coba fokus dulu ke mayit 
atau orang yang meninggal dunia (warna merah 
tengah). 


Kami ingatkan bahwa siapapun keluarga Anda 
yang meninggal dunia maka posisikanlah atau 
letakkanlah dia di kolom mayit yang bewarna merah. 


Setelah itu coba Anda fokus dulu lihat ke arah 
kanan dan kiri mayit yaitu pasangan hidup (ada 2 
pihak yaitu suami dan istri). Jangan pindah ke yang 
lain dulu sebelum benar benar hafal. Coba hafalkan 
posisi suami dan istri sekarang, wajib lihat gambar! 


2. Ahli Waris Furu' (Keturunan) 


Setelah itu coba Anda fokus dulu lihat ke arah 
bawah mayit dan sambil Anda hafalkan satu persatu 
(ada 4 pihak). Jangan pindah ke yang lain dulu 


muka | daftar isi 


Pn an su 
sebelum benar benar hafal posisi masing-masing ahli 
waris keturunan. Coba hafalkan sekarang, wajib lihat 


gambar! 


Sudah hafal ya? Beneran? Ok, Saya percaya. 
3. Ahli Waris Ushul (Orang Tua) 


Sekarang coba lihat ke arah atas mayit dan sambil 
Anda hafalkan satu persatu (ada 5 pihak). Jangan 
pindah ke yang lain dulu sebelum benar benar hafal. 
Coba hafalkan sekarang posisinya, wajib lihat 
gambar! 


Tolong bayangkan terus di kepala Anda daftar 


muka | daftar isi 


2 Halaman21 dari d6 
nama nama ahli waris tersebut sesuai posisinya. Saya 
akan wajibkan bagi Anda untuk menuliskan ulang 


persis seperti di gambar. 


Alhamdulillah sampai di sini berarti Anda sudah 
menghafal ahli waris pasangan hidup, ahli waris furu' 
(keturunan) dan ahli waris ushul (orang tua). 


Maaf, kami sarankan coba hafalkan sekali lagi. Bila 
perlu Anda tuliskan hafalan Anda tadi di kertas tanpa 
melihat gambar di atas. Dan dicek dulu sudah betul 
apa belum posisi ahli waris yang sudah Anda hafal 
tersebut. Silahkan dicoba sekarang di kertas masing- 
masing. 


3. Ahli Waris Hawasyi 


Nah, Baik sekarang kita lanjut lagi yang terakhir. 
Sekarang coba lihat ke arah kanan dan kiri mayit 
(selain suami & istri). 


Disitu ada nama nama saudara dan saudari si 
mayit. Perlu diketahui bahwa saudara dan saudari 
mayit itu ada 3 macam. Pertama seayah seibu 
(kandung), kedua seayah saja dan ketiga seibu saja. 


muka | daftar isi 


Halaman 22 dari 46 


Hafalkan! 


Sekarang coba hafalkan dulu posisi saudara dan 
saudari yang seayah dan seibu (kandung). Posisinya 
sebelah kanan. Jika sudah hafal geser lagi ke kanan 
dan hafalkan saudara dan saudari yang seayah. 
Hafalkan posisi keduanya ya. 


Jika sudah hafal maka geser lagi ke arah paling kiri 
yaitu saudara dan saudari seibu. Hafalkan posisi 
gambarnya! Wajib lihat gambar dan bayangkan terus 
sampai hafal semua posisi ahli warisnya sesuai 
gambar. 


Alhamdulillah sampai di sini berarti Anda sudah 
menghafal nama nama ahli waris hawasyi bagian 
saudara/saudari. 


Tm sa 
Es Pra ss 
Hara 


Selanjutnya masih ada hawasyi yang lainnya. Coba 
lihat di bawahnya saudara laki-laki seayah seibu 
(kandung) dan saudara laki-laki seayah. Di situ ada 
anak laki-laki di bawahnya kan?. Lihat gambar! 


Nah, Adapun kalo saudari perempuan, baik yang 
kandung atau seayah saja atau seibu saja maka tidak 


muka | daftar isi 


Halaman 23 dari 46 


ada ahli waris lagi di bawahnya. Artinya keponakan 
dari jalur saudari itu bukan termasuk ahli waris. 


Nah, sekarang hafalkan saja 2 keponakan yang 
termasuk ahli waris di gambar tersebut, yaitu 
keponakan laki-laki dari jalur saudara seayah seibu 
dan keponakan laki-laki dari jalur saudara seayah 
saja. Wajib lihat gambar dan hafalkan posisi 
keduanya! 


Alhamdulillah sampai di sini berarti Anda sudah 
menghafal nama nama ahli waris hawasyi bagian 
keponakan. 


TA EA ena 
— Sa Ran 


Pa nan 
Aa AA au 


Ta era 


Selanjutnya yang terakhir masih ada hawasyi yang 
lainnya. Sekarang lihat lagi sebelah kanan ayah. Di 
situ ada paman. Yang termasuk ahli waris hanya 
paman seayah seibu (kandung) dan paman seayah 
saja. Adapun bibi tidak termasuk ya. Wajib lihat 
gambar! Dan hafalkan posisi gambarnya. 


Sekaligus juga lihat di bawahnya si paman ada 
anak laki-lakinya paman. Atau kita kenal dengan 
sepupunya mayit. 


muka | daftar isi 


y yap 
seayah seibu (kandung) atau paman seayah saja 


maka keduanya termasuk ahli waris. Adapun anak 
perempuannya paman tidak termasuk ahli waris. 


Alhamdulillah ya Allah, sampai di sini berarti Anda 
sudah menghafal semua ahli waris. 


Sekali lagi tolong diulang ulang terus penjelasan 
Saya di atas sampai Anda betul betul hafal semua 
nama ahli waris di luar kepala. 


Caranya yaitu dengan menuliskan ulang daftar 
nama nama ahli waris tersebut sama persis posisinya 
seperti di gambar. Tuliskan saja di kertas selembar 
Anda masing-masing tanpa melihat gambar. 


Bila perlu kirimkan ke no WA saya tentang hasil 
gambar posisi ahli waris yang sudah Anda buat 
sendiri tanpa melihat gambar di atas. Sebagai bukti 
bahwa Anda betul-betul sudah paham masing- 
masing posisi ahli waris. Terimakasih. 


Selamat mencoba. Mohon lakukan sekarang juga. 
Sekali lagi tolong dengan sangat hafalkan ahli waris 
yang berbahasa arab. Suatu saat Anda pasti akan 
sangat membutuhkan nama nama ahli waris yang 
berbahasa arab tersebut. Tentu harus tahu artinya 
juga. Semoga berhasil. Aamiin. 


muka | daftar isi 


Halaman 25 dari 46 


Bah 3 : Mengenal Lebih Dekat Ahli Waris 


Setelah Anda menghafal semua nama nama ahli 
waris di luar kepala, maka selanjutnya silahkan simak 
penjelasan detail mengenai masing-masing ahli 
waris. 


Kami ingatkan kembali bahwa siapapun keluarga 
Anda yang meninggal dunia baik bapak atau ibu Anda 
atau kakek Anda atau saudara Anda pokoknya jangan 
lupa yang meninggal dunia tersebut posisikan dia di 
kolom mayit. 


Aa 
AI 


An ME aa ina 
EN 
TA arN 


Berikut ini penjelasannya: 


1. Suami 
-—(G35) Suami 


Ketika dalam keluarga Anda ada yang meninggal 
dunia dan yang meninggal dunia itu jenis kelaminnya 
perempuan maka bisa jadi kalo dia sudah menikah 


muka | daftar isi 


yang J 


Artinya suaminya itu berhak mendapatkan warisan 
dari harta istrinya yang meninggal dunia. Yang 
penting syaratnya adalah suaminya itu masih hidup. 
Kalau sudah meninggal duluan ya tidak mendapatkan 
warisan. 


2. Istri 
- (435) Istri 


Begitu juga ketika dalam keluarga Anda ada yang 
meninggal dunia dan yang meninggal dunia itu jenis 
kelaminnya laki-laki maka bisa jadi kalo dia sudah 
menikah berarti ada istri yang menjadi ahli waris. 


Artinya istrinya itu berhak mendapatkan warisan 
dari harta suaminya yang meninggal dunia. Yang 
penting syaratnya adalah istrinya itu masih hidup. 
Kalau sudah meninggal duluan ya tidak mendapatkan 
warisan juga. 


Bahkan jika si mayit memiliki istri lebih dari satu 
misalnya ada 4 istri maka semua istrinya ini berhak 
mendapatkan harta warisannya. Tapi kalo ada istri 
yang sudah dicerai maka istri yang sudah dicerai ini 
tidak jadi dapat harta warisan apabila sudah selesai 
masa iddahnya. 


Oia, mungkin ada yang bingung apakah suami istri 
itu dua duanya dapet warisan secara bersamaan? Ya 
enggak lah, yang dapet warisan ya hanya salah 
satunya saja. Kan tergantung siapa yang meninggal 
duluan. Baru kita bagikan hartanya itu ke pasangan 
hidupnya. 


muka | daftar isi 


Halaman 27 dari 46 


3. Anak Laki-Laki 
- (Cp!) Anak laki-laki 


Jika di keluarga Anda ada yang meninggal dunia 
dan dia memiliki anak laki-laki maka anak laki-lakinya 
ini termasuk orang yang berhak mendapatkan harta 
warisan dari orang tuanya yang meninggal dunia. 
Walaupun dia masih kecil. 


Anak laki-laki ini termasuk ahli waris yang pasti 
mendapatkan harta warisan. Syaratnya yang penting 
masih hidup. Kalau sudah meninggal duluan ya tidak 
mendapatkan warisan juga. 


Cara mendapatkan warisannya pun juga hanya 
dengan jalur ashabah atau sisa. Jika dalam satu 
keluarga ada anak laki-laki dan anak perempuan 
maka kaidahnya adalah anak laki-laki harus 
mendapatkan dua kali lipat dari bagian anak 
perempuan. 


Dan yang paling unik adalah anak laki-laki inilah 
yang akan menghalangi saudara/saudari orang 
tuanya dari mendapatkan harta warisan. Termasuk 
juga hawasyi yang lainnya pun terhalangi juga 
olehnya. 


Kalo dalam bahasa figih mereka dinamakan 
dengan istilah terhijab atau mahjub/terhalangi. Nanti 
kita bahas secara khusus tentang konsep hijab di 
buku saya yang selanjutnya. insyaAllah. 


4. Anak Perempuan 
-—(&3) Anak perempuan 


muka | daftar isi 


Aa Halaman 28 darid6..... na 

Begitu juga Jika di keluarga Anda ada yang 
meninggal dunia dan dia memiliki anak perempuan 
maka anak perempuannya ini termasuk orang yang 
berhak mendapatkan harta warisan dari orang 
tuanya yang meninggal dunia. Walaupun dia masih 


kecil. 


Syaratnya juga sama, yaitu yang penting masih 
hidup. Kalau sudah meninggal duluan ya tidak 
mendapatkan warisan juga. 


5. Cucu Laki-Laki Dari Jalur Anak Laki-Laki 
- (gp! Ep!) Cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki 


Begitu juga Jika di keluarga Anda ada yang 
meninggal dunia dan dia memiliki cucu laki-laki dari 
jalur anak laki-lakinya maka cucu ini termasuk ahli 
waris. 

Tapi cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki ini bisa 
dapat warisan dan bisa juga tidak dapat warisan. 
Tergantung nanti dia terhijab juga oleh ahli waris 
lainnya atau tidak. 

Perlu diketahui juga bahwa cucu laki-laki dari jalur 
anak perempuan tidak dapat warisan alias bukan 
termasuk ahli waris dari kakek atau neneknya yang 
meninggal dunia. 


6. Cucu Perempuan Dari Jalur Anak Laki- 
Laki 


-— (gg) Eh) Cucu perempuan dari jalur anak laki- 
laki 
Begitu juga Jika di keluarga Anda ada yang 


muka | daftar isi 


gg 
dari jalur anak laki-lakinya maka cucu ini termasuk 


ahli waris. 


Tapi cucu perempuan dari jalur anak laki-laki ini 
bisa dapat warisan dan bisa juga tidak dapat warisan. 
Tergantung nanti dia terhijab juga oleh ahli waris 
lainnya atau tidak. 


Perlu diketahui juga bahwa pada dasarnya semua 
cucu yang berasal dari jalur anak perempuan bukan 
termasuk ahli waris dari kakek atau neneknya yang 
meninggal dunia. 


Jadi cucu (laki/perempuan) yang termasuk ahli 
waris itu hanya yang berasal dari anak laki-lakinya 
almarhum/almarhumah saja. 


7. Ayah 
- (Sijayah 


Jika di keluarga Anda ada yang meninggal dunia 
dan dia memiliki ayah yang masih hidup maka 
ayahnya itu termasuk ahli waris yang berhak 
mendapatkan harta warisan dari anaknya yang 
meninggal dunia tersebut. 


Kedudukan ayahnya si mayit ini juga unik sekali 
sama seperti anak laki-lakinya si mayit, yaitu mereka 
berdua termasuk orang yang akan menghalangi 
semua saudara dan saudarinya si mayit dari 
mendapatkan harta warisan. Termasuk hawasyi yang 
lainnya juga terhalang dari mendapatkan harta 
warisan dari si mayit. 


8. Ibu 


muka | daftar isi 


Halaman 30 dari 46 


Jika di keluarga Anda ada yang meninggal dunia 
dan dia memiliki ibu yang masih hidup maka ibunya 
itu termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan 
harta warisan dari anaknya yang meninggal dunia 
tersebut. 


9. Kakek Dari Jalur Ayah 
- (SI C3 3) Kakek dari jalur ayah 


Jika di keluarga Anda ada yang meninggal dunia 
dan dia memiliki kakek yang masih hidup dari jalur 
ayahnya, maka kakeknya itu termasuk ahli waris yang 
berhak mendapatkan harta warisan dari cucunya 
yang meninggal dunia tersebut. 


Syaratnya yang penting masih hidup dan ayahnya 
almarhum sudah meninggal dunia duluan. Sebab 
kalo ayahnya almarhum masih hidup maka si kakek 
ini gak jadi dapat warisan alias terhijab atau 
terhalangi oleh ayahnya almarhum. 


Nah, Adapun kakek yang berasal dari jalur ibu itu 
bukan termasuk ahli waris. Dia tidak berhak 
mendapatkan warisan dari cucunya yang meninggal 
dunia. 


Jadi intinya kakek yang berasal dari jalur ayah saja 
yang mendapatkan harta warisan. 


10. Nenek Dari Jalur Ayah 
- (SI 3 53x) Nenek dari jalur ayah 


Jika di keluarga Anda ada yang meninggal dunia 


muka | daftar isi 


Pe Ce ata Halaman al dari d6... 
dan dia memiliki nenek dari jalur ayah maka 
neneknya itu termasuk ahli waris yang berhak 
mendapatkan harta warisan dari cucunya yang 


meninggal dunia tersebut. 


Syaratnya sama yang penting masih hidup dan 
ayah dan ibunya almarhum sudah meninggal dunia 
duluan. Sebab kalo ayah dan ibunya almarhum masih 
hidup maka si nenek ini gak jadi dapat warisan alias 
terhijab atau terhalangi oleh ayah dan ibunya si 
almarhum yang masih hidup. 


11. Nenek Dari Jalur Ibu 
£ (a » 215) Nenek dari jalur ibu 


Jika di keluarga Anda ada yang meninggal dunia 
dan dia memiliki nenek dari jalur ibu maka neneknya 
itu termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan 
harta warisan dari cucunya yang meninggal dunia. 


Syaratnya sama yang penting masih hidup dan 
ibunya almarhum sudah meninggal dunia duluan. 
Sebab kalo ibunya almarhum masih hidup maka si 
nenek ini gak jadi dapat warisan alias terhijab atau 
terhalangi oleh ibunya almarhum yang masih hidup. 


12. Saudara Laki-Laki Seayah Seibu 
: (33 ) Saudara laki-laki seayah seibu 


Jika di keluarga Anda ada yang meninggal dunia 
dan yang meninggal dunia tersebut memiliki saudara 
laki-laki yang seayah dan seibu dengan al-marhum 
maka dia termasuk ahli waris juga. 


Tapi saudara laki-laki kandung ini bisa dapat 


muka | daftar isi 


ne Ja  n 
warisan dan bisa juga tidak dapat warisan. 
Tergantung nanti dia terhijab juga oleh ahli waris 


lainnya atau tidak. 


13. Saudari Perempuan Seayah Seibu 


“ 
- 


- LA. 0 
(ARA C3 


.. 


1) Saudari perempuan seayah seibu 

Jika di keluarga Anda ada yang meninggal dunia 
dan yang meninggal dunia tersebut memiliki saudari 
perempuan yang seayah dan seibu dengan al- 
marhum maka dia termasuk ahli waris juga. 


Tapi saudari perempuan kandung ini bisa dapat 
warisan dan bisa juga tidak dapat warisan. 
Tergantung nanti dia terhijab juga oleh ahli waris 
lainnya atau tidak. 


14. Saudara Laki-Laki Seayah 
- (LX #1 Saudara laki-laki seayah 


Jika di keluarga Anda ada yang meninggal dunia 
dan yang meninggal dunia tersebut memiliki saudara 
laki-laki yang seayah saja dengan al-marhum maka 
dia termasuk ahli waris juga. 


Tapi saudara laki-laki seayah ini bisa dapat warisan 
dan bisa juga tidak dapat warisan. Tergantung nanti 
dia terhijab juga oleh ahli waris lainnya atau tidak. 


Oia mungkin ada yang bingung. Saudara seayah itu 
gimana? Jadi gini, saudara seayah itu maksudnya dia 
dengan almarhum memiliki bapak yang sama tapi 
beda ibu. Paham? 


Ya mungkin dulu bapaknya mereka itu poligami 


muka | daftar isi 


NN an Naa. se 
atau pernah cerai terus nikah lagi dengan wanita lain. 
Nah masing masing istri bapaknya itu punya anak 
maka sesama anak mereka itu statusnya disebut 
saudara seayah karena ayahnya sama tapi ibunya 


beda orang. Semoga mudeng. Aamiin. 


15. Saudari Perempuan Seayah 
- (HW TM) Saudari perempuan seayah 


Jika di keluarga Anda ada yang meninggal dunia 
dan yang meninggal dunia tersebut memiliki saudari 
perempuan yang seayah saja dengan al-marhum 
maka dia termasuk ahli waris juga. 


Tapi saudari perempuan seayah ini bisa dapat 
warisan dan bisa juga tidak dapat warisan. 
Tergantung nanti dia terhijab juga oleh ahli waris 
lainnya atau tidak. 


Oia mungkin ada yang bingung juga. Saudari 
perempuan seayah itu gimana? Jadi gini, sama kayak 
tadi di atas, saudari perempuan seayah itu 
maksudnya dia dengan almarhum memiliki bapak 
yang sama tapi beda ibu. 


Jadi kalau tadi kita jelaskan tentang saudara laki- 


laki seayah ya kalo ini saudari perempuan seayah, 
Cuma beda kelamin saja kok. Paham ya? 


16. Saudara Laki-Laki Seibu 
: (Su #1 Saudara laki-laki seibu 


Jika di keluarga Anda ada yang meninggal dunia 
dan yang meninggal dunia tersebut memiliki saudara 
laki-laki yang seibu saja dengan al-marhum maka dia 


muka | daftar isi 


Halaman 34 dari 46 


termasuk ahli waris juga. 


Tapi saudara laki-laki seibu ini bisa dapat warisan 
dan bisa juga tidak dapat warisan. Tergantung nanti 
dia terhijab juga oleh ahli waris lainnya atau tidak. 


Oia mungkin ada yang bingung juga nih. Saudara 
laki-laki seibu itu gimana? Jadi gini, Saudara laki-laki 
seibu itu maksudnya dia dengan almarhum memiliki 
ibu yang sama tapi beda bapak. Paham ya? 


Ya mungkin dulu ibu mereka itu pernah menikah 
dengan seorang laki-laki lalu cerai dan menikah lagi 
dengan laki-laki lain. Nah dari dua pernikahan itu 
sang ibu punya anak maka sesama anak mereka itu 
statusnya disebut saudara seibu karena ibunya sama 
tapi ayahnya beda orang. Semoga mudeng juga. 
Aamiin. 

17. Saudari Perempuan Seibu 
: (aU C1) Saudari perempuan seibu 


Jika di keluarga Anda ada yang meninggal dunia 
dan yang meninggal dunia tersebut memiliki saudari 
perempuan yang seibu saja dengan al-marhum maka 
dia termasuk ahli waris juga. 


Tapi saudari perempuan seibu ini bisa dapat 
warisan dan bisa juga tidak dapat warisan. 
Tergantung nanti dia terhijab juga oleh ahli waris 
lainnya atau tidak. 


Oia mungkin ada yang bingung juga. Saudari 
perempuan seibu itu gimana? Jadi gini, sama kayak 
tadi di atas, saudari perempuan seibu itu maksudnya 
dia dengan almarhum memiliki ibu yang sama tapi 


muka | daftar isi 


Halaman 35 dari 46 


beda ayah. 


Jadi intinya kalau tadi kita telah jelaskan tentang 
saudara laki-laki seibu ya kalo ini saudari seibu, Cuma 
beda kelamin saja kok. Paham ya? 


18. Keponakan Laki-Laki Dari Jalur Saudara 
Laki-Laki Seayah Seibu 


— (ia a 2s!) Anak laki-laki dari saudara laki-laki 
seayah seibu (keponakan laki-laki) 


Jika di keluarga Anda ada yang meninggal dunia 
dan yang meninggal dunia tersebut memiliki 
keponakan laki-laki dari jalur saudara laki-laki yang 
seayah seibu maka dia termasuk ahli waris yang 
berhak mendpatkan warisan juga. 


Tapi keponakan laki-laki dari jalur saudara laki-laki 
yang seayah seibu ini bisa dapat warisan dan bisa 
juga tidak dapat warisan. Tergantung nanti dia 
terhijab juga oleh ahli waris lainnya atau tidak. 


19. Keponakan Laki-Laki Dari Jalur Saudara 
Laki-Laki Seayah 


- (HW ci Cp!) Anak laki-laki dari saudara laki-laki 
seayah (keponakan laki-laki) 


Jika di keluarga Anda ada yang meninggal dunia 
dan yang meninggal dunia tersebut memiliki 
keponakan laki-laki dari jalur saudara laki-laki yang 
seayah saja maka dia termasuk ahli waris yang 
berhak mendpatkan warisan juga. 


Tapi keponakan laki-laki dari jalur saudara laki-laki 
yang seayah saja ini bisa dapat warisan dan bisa juga 


muka | daftar isi 


Halaman 36 dari 46 


tidak dapat warisan. Tergantung nanti dia terhijab 
juga oleh ahli waris lainnya atau tidak. 


Perlu diketahui bahwa keponakan laki-laki yang 
termasuk ahli waris ini hanya dari jalur saudara laki- 
laki yang seayah seibu dan dari jalur saudara laki-laki 
yang seayah saja. Adapun keponakan laki-laki yang 
berasal dari jalur seibu saja maka bukan termasuk 
ahli waris. 


Begitu juga perlu diketahui bahwa semua 
keponakan yang berjenis kelamin perempuan tidak 
termasuk ahli waris. 


20. Paman Seayah Seibu 
- (G5 &£) Paman seayah seibu 


Jika di keluarga Anda ada yang meninggal dunia 
dan yang meninggal dunia tersebut memiliki paman 
yang seayah dan seibu dengan al-marhum maka dia 
termasuk ahli waris juga. 


Tapi paman kandung ini bisa dapat warisan dan 
bisa juga tidak dapat warisan. Tergantung nanti dia 
terhijab juga oleh ahli waris lainnya atau tidak. 


Perlu diketahui bahwa bibi atau budenya 
almarhum semuanya tidak termasuk ahli waris. Jadi 
yang menjadi ahli waris hanya yang laki-laki saja 
dalam hal ini. 


21. Paman Seayah 
- (LX «#£) Paman seayah 
Begitu juga jika di keluarga Anda ada yang 


muka | daftar isi 


Aa an me 
meninggal dunia dan yang meninggal dunia tersebut 
memiliki paman yang seayah saja dengan al-marhum 


maka dia juga termasuk ahli waris. 


Tapi paman seayah ini bisa dapat warisan dan bisa 
juga tidak dapat warisan. Tergantung nanti dia 
terhijab juga oleh ahli waris lainnya atau tidak. 


Perlu diketahui juga bahwa paman seibu tidak 
termasuk ahli waris. 


22. Sepupu Laki-Laki Dari Paman Seayah 
Seibu 
- (ds «£ &!) Anak laki-laki dari paman seayah 
seibu (sepupu laki-laki) 


Tadi kita sudah sebutkan bahwa paman seayah 
seibu itu termasuk ahli waris. Nah begitu juga jika 
paman seayah seibu ini punya anak laki-laki maka dia 
juga termasuk ahli waris. 


Dengan kata lain dia itu adalah sepupunya 
almarhum yang laki-laki. Adapun sepupu perempuan 
tidak termasuk ahli waris. 


Perlu diketahui juga bahwa sepupu laki-laki dari 
jalur seayah seibu ini bisa dapat warisan dan bisa juga 
tidak dapat warisan. Tergantung nanti dia terhijab 
juga oleh ahli waris lainnya atau tidak. 


23. Sepupu Laki-Laki Dari Paman Seayah 
5 (LX - cp!) Anak laki-laki dari paman seayah 
(sepupu laki-laki) 


Tadi kita juga sudah sebutkan bahwa paman 


muka | daftar isi 


ANN NA Ana SE. Maan MAA 5 
seayah saja itu juga termasuk ahli waris. Nah begitu 
juga jika paman seayah ini punya anak laki-laki maka 


dia juga termasuk ahli waris. 


Dengan kata lain dia itu adalah sepupunya 
almarhum yang laki-laki cuma bedanya dia dari jalur 
paman yang seayah. 


Dan ingat sepupu perempuan dari jalur paman 
seayah saja ini juga bukan termasuk ahli waris. 


Lagi-lagi perlu diketahui bahwa sepupu laki-laki 
dari jalur seayah saja ini juga bisa dapat warisan dan 
bisa juga tidak dapat warisan. Tergantung nanti dia 
terhijab juga oleh ahli waris lainnya atau tidak. 


24. Mu'tig Atau Mu'tigah 


KI 

Zaman dahulu masih ada perbudakan. Orang yang 
memerdekakan budak itu disebut dengan mu'tig 
atau mu'tigah. Nah dalam islam mu'tig dan mu'tigah 
ini termasuk ahli waris juga. Tapi sekarang sudah 
tidak ada lagi perbudakan. 


Intinya, Mu'tig adalah seorang laki-laki yang dulu 
pernah memerdekakan almarhum saat masih hidup. 
Adapun Mu'tigah adalah seorang perempuan yang 
dulu pernah memerdekakan almarhum saat masih 
hidup. 


Mereka ini mendapatkan warisan dengan cara 
ashabah atau sisa. Tapi dengan syarat tidak terhijab 
oleh ahli waris lainnya. Nanti kita bahas lagi 
mengenai konsep hijab dalam buku tersendiri. 
insyaAllah. 


muka | daftar isi 


Halaman 39 dari 46 


Wallahu a'lam bisshawaab. 
ed DA aal3 .elg dernnng AI deg Aa Lakon ds & dog 


Muhammad Ajib, Lc. MA. 
Oo 


muka | daftar isi 


Halaman 40 dari 46 


Referensi 


Al Our'an Al-Kariim 


Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Al 
Jami' As Shahih (Shahih Bukhari). Daru Tug An Najat. 
Kairo, 1422 H 


An Nisaburi, Muslim bin Al hajjaj Al Ousyairi. 
Shahih Muslim. Daru Ihya At Turats. Beirut. 1424 H 


At Tirmidzi, Abu Isa bin Saurah bin Musa bin Ad 
Dhahak. Sunan Tirmidzi. Syirkatu maktabah Al 
halabiy. Kairo, Mesir. 1975 


As Sajistani, Abu Daud bin Sulaiman bin Al Asy'at. 
Sunan Abi Daud. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, 
Mesir. 2009 


Al Ouzuwainiy, Ibnu majah Abu Abdullah 
Muhammad bin Yazid. Sunan Ibnu majah. Daru 
Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009 


Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha. Al-Fighu al- 
Manhaji alaa Madzhabi al-Imam asy-Syafiiy, Kuwait. 


An nawawi , Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf. Al 
Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Darul Ihya Arabiy. 
Beirut. 1932 


Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj Fii Syarhil 
Minhaj, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra. 


Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj Ilaa Syarhil Minhaj, 
Bairut: Darul Fikr. 


muka | daftar isi 


yati, 
Alfadzi Fathil Mu'iin, Bairut: Darul Fikr. 


Abu Syuja' , Matan al-Ghayah wa at-Tagrib. Darul 
Ihya Arabiy. Beirut. 1990 


Tagiyuddin Al-Hisni, Kifayatul Akhyar, Darul Khoir. 
Damaskus 1994. 


Ibnu Hajar al-Asgalani, Fathul Baari, Darul Kutub 
al-Islamiyah. 


muka | daftar isi 


Halaman 42 dari 46 


Muhammad Ajib, Lc., MA 


HP 082110869833 
WEB www.rumahfigih.com/ajib 
EMAIL 


muhammadajib81@yahoo.co.id 


T/TGL LAHIR Martapura, 29 Juli 1990 


ALAMAT Tambun, Bekasi Timur 


PENDIDIKAN 


S-1 : Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud 
Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah 
Jurusan Perbandingan Mazhab 

5-2 "Institut Ilmu Al-Ouran (II@) Jakarta 
Konsentrasi Ilmu Syariah 


Muhammad Ajib, Lc., MA, lahir di Martapura, 
Sumatera Selatan, 29 Juli 1990. Beliau adalah putra 
pertama dari pasangan Bapak Muhammad Ali dan 
Ibu Siti Muaddah. 


Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 
11 Terukis) di desa kelahirannya, Martapura, 
Sumatera Selatan, ia melanjutkan studi di MTsN 
Martapura, Sumatera Selatan selama 1 tahun dan 
pindah ke MTsN Bawu Batealit Jepara, Jawa Tengah. 


Kemudian setelah lulus dari MTsN Bawu Batealit 
Jepara beliau lanjut studi di Madrasah Aliyah Wali 
Songo Pecangaan, Jepara. Selain itu juga beliau 
belajar di Pondok Pesantren Tsamrotul Hidayah yang 
diasuh oleh KH. Musta'in Syafiiy rahimahullah. Di 


muka | daftar isi 


Halaman 43 dari 46 


pesantren ini, beliau belajar kurang lebih selama 3 
tahun. 


Setelah lulus dari MA (Madrasah Aliyah) setingkat 
SMA, beliau kemudian pindah ke Jakarta dan 
melanjutkan studi strata satu (S-1) di program 
Bahasa Arab (i'dad dan takmili) serta fakultas Syariah 
jurusan Perbandingan Madzhab di LIPIA (Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Islam Arab) (th. 2008-2015) yang 
merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin 
Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia 
Tenggara. 


Setelah lulus dari LIPIA pada tahun 2015 kemudian 
melanjutkan lagi studi pendidikan strata dua (S-2) di 
Institut Ilmu al-Our'an (IIO) Jakarta, fakultas Syariah 
dan selesai lulus pada tahun 2017. 


Berikut ini beberapa karya tulis beliau yang telah 
dipublikasikan dalam format PDF dan bisa 
didownload secara gratis di website rumahfigih.com, 
diantaranya: 


1. Buku “Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syafiiy” 

2. Buku “Ternyata Isbal Haram, Kata Siapa?”. 

3. Buku “Dalil Shahih Sifat Shalat Nabi SAW Ala 
Madzhab Syafiiy” . 

4. Buku “Hukum Transfer Pahala Bacaan al- 
Ouran”. 

5. Buku “Maulid Nabi SAW Antara Sunnah & 
Bid ah”. 

6. Buku “Masalah Khilafiyah 4  Madzhab 
Terpopuler”. 

7. Buku “Bermadzhab Adalah Tradisi Ulama 
Salaf”. 


muka | daftar isi 


aan: Halaman 44 GPNA ons 

8. Buku “Praktek Shalat Praktis Versi Madzhab 
Syafiiy”. 

9. Buku “Figih Hibah & Waris”. 

10.Buku “Asuransi Syariah”. 

11.Buku “Figih Wudhu Versi Madzhab Syafiiy”. 

12.Buku “Figih Puasa Dalam Madzhab Syafiiy” . 

13. Buku “Figih Umrah”. 

14.Buku “Figih Ourban Perspektif Madzhab 
Syafiiy”. 

15.Buku “Shalat Lihurmatil Wagti”. 

16.Buku “10 Persamaan & Perbedaan Tata Cara 
Shalat Antara Madzhab Syafi'iy & Madzhab 
Hanbali”. 

17.Buku “33 Macam Jenis Shalat Sunnah”. 

18. Buku “Klasifikasi Shalat Sunnah”. 

19.Buku “Ibu Hamil & Menyusui Bolehkah Bayar 
Fidyah Saja”. 

20.Buku “Figih Agigah Perspektif Madzhab 
Syafiiy”. 

21.Buku “Mengenal Ahli Waris” 

22.Buku “Mengetahui Bagian Pasti Ahli Waris” 

23.Buku “Mengetahui Syarat Bagian Pasti Ahli 
Waris” 

24. Buku “Mengetahui Konsep Hijab Ahli Waris” 

25.Buku “Praktek Cara Menghitung Warisan” 


Saat ini beliau masih tergabung dalam Tim Asatidz 
di Rumah Figih Indonesia (www.rumahfigih.com), 
yang berlokasi di Kuningan Jakarta Selatan. Rumah 
Figih adalah sebuah institusi nirlaba yang bertujuan 
melahirkan para kader ulama di masa mendatang, 
dengan misi mengkaji Ilmu Figih perbandingan yang 
original, mendalam, serta seimbang antara 


muka | daftar isi 


yang 


Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan 
dari berbagai majelis taklim baik di masjid, 
perkantoran ataupun di perumahan di Jakarta, 
Bekasi dan sekitarnya. 


Secara rutin juga menjadi narasumber pada acara 
YAS'ALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau 
juga tercatat sebagai dewan pengajar di 
sekolahfigih.com. 


Beliau saat ini tinggal bersama istri tercinta Asmaul 
Husna, S.Sy., M.Ag. di daerah Tambun, Bekasi. Untuk 
menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp 
di 082110869833 atau bisa juga menghubungi beliau 


melalui email pribadinya: 


muhammadajib8 1 @yahoo.co.id. 


muka | daftar isi 


RUMAH FIOAIH adalah sebuah institusi non-profit 
yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan 
pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. 
Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul- 
Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, 
Indonesia. 


RUMAH FIAIH adalah ladang amal shalih untuk 
mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Figih 
Indonesia bisa diakses di rumahfigih.com 


